WikipediA 


Jangil 


Jangil (juga Rutland Jarawa) adalah salah satu dari penduduk asli Kepulauan Andaman di Teluk 
Benggala. Mereka menghuni Pulau Rutland dan disebut Jarawa Rutland karena mereka diduga berhubungan 
dengan bangsa Jarawa. Sejak pertama kali ditemui dan didokumentasikan pada pertengahan tahun 1800-an, 
hubungan langsung dengan mereka jarang dan mereka menghindari perhubungan. Ekspedisi pada tahun 
1920-an gagal menemukan tanda-tanda keberadaan mereka; kepunahan mereka mungkin merupakan akibat 
dari penyakit baru. 

Pranala luar 


■ George Webber's Lonely Islands, Chapter 8: The Tribes, Section: The Jangil (http://www.anda 
man.org/BOOK/chapter8/text8.htm#jangil) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jangil&oldid=6696825" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 April 2013, pukul 15.48. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






